Untuk mendapatkan Tema lainnnya dalam bentuk file word bisa mengunjungi situs saya di bawah 

https://www.gurubelaiar.my.id/2020/04/rpp-kl3-revisi-l-lembar-sd-kelas-2-dua-semester-l.html 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 


Satuan Pendidikan 
Kelas / Semester 
Tema 
Sub Tema 
Muatan Terpadu 
Pembelajaran ke 
Alokasi waktu 


SD/MI 

2/1 

Hidup Rukun (Tema 1)) 

Hidup Rukun di Rumah (Sub Tema 1) 
B Ind, Matematika, SBdP 
1 

1 hari 


A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan 
ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. 

2. Dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat 
mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. 

3. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan 
sampai dengan 999 dengan benar. 

4. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 
dengan tepat. 

5. Dengan diberikan lagu anak, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. 

6. Dengan diberikan lagu anak, siswa dapat menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. 


B. KEGIATAN PEMBELAJARAN 


Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

1. Melakukan Pembukaan dengan Salam dan Dilanjutkan Dengan Membaca 

Doa (Orientasi) 

2. Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan dipelajari dan 
diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik (Apersepsi) 

3. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

10 

menit 

Kegiatan 

Inti 

Ayo Mengamati 

1. Ketika guru membaca teks, hendaknya guru memberi penekanan pada 
kalimat yang menggunakan ungkapan. 

2. Contoh ungkapan pada teks tersebut adalah buah tangan dan buah hati. 

3. Siswa menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita.(Mandiri) 

Ayo Berlatih 

1. Siswa membaca kalimat yang terdapat pada teks percakapan. 

2. Siswa diberi keleluasaan untuk menyusun kalimat berdasarkan teks cerita 
yang sudah dibacanya. (Creatiivity and Innovation) 

Ayo Bermain Peran 

1. Siswa memperagakan percakapan yang sudah dibuatnya, bergantian 
dengan teman sebangkunya. Guru dapat mengamati kemampuan siswa 
dalam menyebutkan ungkapan. (Rubrik Penilaian 1 untuk KD Bahasa 
Indonesia 3.1 dan 4.1). Selain pemahaman mengenai ungkapan, guru juga 
dapat mengamati sikap percaya diri siswa dalam melakukan percakapan 
dengan temannya. (Creativity and Innovation) 

Ayo Berlatih 

1. Siswa mengamati gambar rak buku yang ada di Buku Siswa. Guru mengajak 
siswa berpikir bagaimana cara yang mudah untuk menghitung buku yang 
banyaknya ratusan. 

2. Siswa dimulai pemahamannya dengan mengamati pengelompokan buku, 
setiap kelompok banyaknya 10 dan ada 7 buku di bagian lain. Dengan cara 
seperti itu, siswa dapat diarahkan untuk menyatakan bahwa 5 puluhan sama 
dengan 50 ditambah dengan 7, banyaknya 57 buku. 

Ayo Mengamati 

1. Kemudian siswa mengamati gambar kelompok 10 kubus dan kelompok 100 
kubus. 

2. Siswa mengamati kelompok 1 ratusan kubus, tiga puluhan kubus, 8 delapan 
kubus. 

Ayo Berlatih 

1. Siswa berlatih menyatakan bilangan cacah menggunakan gambar alat 
peraga kubus. Alat peraga yang lain, misalnya kancing baju atau stik es krim 
dapat digunakan untuk lebih memahamkan siswa mengenai bilangan tiga 
angka. 

2. Siswa membaca bilangan cacah sampai 999. Guru mengamati kemampuan 
siswa dalam membaca bilangan cacah sampai 999 (Rubrik Penilaian 2). 
Sikap yang diamati adalah teliti. Hasil pengamatan sikap dituliskan di dalam 
jurnal. (Critical Thinking and Problem Formulation) 

Ayo Bernyanyi 

1. Siswa menyimak guru menyanyikan lagu Peramah dan Sopan. Siswa 
diminta ikut merasakan kapan nada lagu dinyanyikan panjang dan kapan 
dinyanyikan pendek. 

Ayo Berlatih 

1. Siswa bersama-sama menyanyikan lagu Peramah dan Sopan bersama- 
sama dengan guru. Siswa merasakan panjang dan pendeknya nada.. 

2. Guru mengamati kemampuan siswa dalam menyuarakan panjang pendek 
bunyi (Rubrik Penilaian 3, SBdP KD 3.2 dan KD 4.2). Sikap yang diamati 
adalah percaya diri. 

Kegiatan Bersama Orang Tua 

1. Pemahaman mengenai bilangan cacah sampai 999 dipelajari kembali oleh 
siswa di rumah bersama orang tua. Bilangan cacah sampai 999 dapat 
ditemui pada barang-barang di sekitar rumah, misalnya pada kemasan 
makanan, nomor rumah, halaman buku, dan lain-lain. 

150 

menit 













2. Orang tua membantu siswa menyebut bilangan-bilangan yang ada di sekitar 
rumah. 


Kegiatan 

Penutup 

Peserta Didik : 

> Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point 
penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru 
dilakukan. 

Guru : 

> Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik 
yang selesai mengerjakan tugas projek/produk/ portofolio/unjuk kerja 
dengan benar diberi hadiah/ pujian 

15 

menit 


C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan 
dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric penilaian. 

Mengetahui . 

Kepala Sekolah, Guru Kelas 1 


NIP 


NIP 










